WikipediA 


Bahasa Kannada 


"Kannada” beralih ke halaman ini. Untuk negara di Amerika Utara, lihat Kanada. 


Bahasa Kannada merupakan bagian dari kelompok 
bahasa Dravida, yang dituturkan oleh sebagian besar 
masyarakat negara bagian Karnataka, India Selatan. 
Bahasa ini juga dipakai oleh sebagian warga Tamil Nadu, 
Andhra Pradesh, Kerala hingga Maharashtra. 


Daftar isi 

Sejarah 

Contoh 

Rujukan 


Sejarah 


Bahasa ini mengalami banyak perubahan sebanyak empat 
kali dalam sejarahnya, yakni: 

■ Purva Halegannada (dari masa awal hingga 
abad ke-10) 

■ Halegannada (dari abad ke-10 hingga abad ke- 
12 ) 

■ Nadugannada (dari abad ke-12 hingga abad ke- 
15) 

■ Hosagannada(dari abad ke-15 hingga sekarang) 

Sedangkan huruf Kannada sangat mirip dengan huruf 
Telugu. Berkembang dari huruf Brahmi cabang selatan 
pascapemerintahan Asoka. Bahkan sebelum abad ke-7, 
huruf Kannada-Telugu telah dipakai dalam prasasti 
Kadamba Banavasi dan Chalukya Badami di barat. Huruf 
Kannada mengalami perubahan pada masa pemerintahan 
Sathavahana, Kadamba, Ganga, Rastrakuta, dan Hoysala. 
Huruf Kannada dan Telugu modern mulai muncul pada 
abad ke-13. Huruf Kannada juga dipakai untuk 
menuliskan bahasa Konkani, Tulu dan Kodava. 

Contoh 


■ Namaskara! = Halo! 

■ Neevu Hegiddeeri/Hegidhdheya? = Apa kabar? 

■ Naanuchennagidene = Baik-baik 

■ Dhanyavaadhagalu = Terima kasih 


Bahasa Kannada 


oi 



Pelafalan 

[’kennecja:] 

Dituturkan di 

India 

Wilayah 

Karnataka dengan komunitas 
di perbatasan negara-negara 
tetangga 

Etnis 

Kannadigaru 

Penutur 

44 juta (2011)Wt 2 ] 

bahasa 

penutur L2 1:13 jutaW 

Rumpun 

bahasa 

Dravida 


■ Selatan 


■ Tamil-Kannada® 


■ Kannada-Badaga 


■ Bahasa Kannada 

Bentuk awal 

Kannada Kuno 


■ Bahasa Kannada 

Sistem 

Aksara Kannada 

penulisan 

Braille Bahasa Kannada 

Aksara Tigalari (dahulu) 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

u India, mm Karnataka 

Diatur oleh 

Berbagai akademi dan 
pemerintah Karnataka^ 


Kode bahasa 

ISO 639-1 

kn 

ISO 639-2 

kan 

ISO 639-3 

kan 

Glottolog 

nucll305 (http://glottolog.o 


rg/resource/languoid/id/nucl 


1305 )l 5 ] 

Linguasfer 

49-EBA-a 





































■ Ninna/ Nimma Hesarenu? = Siapa namamu? 

■ Nanna Hesaru.= Nama saya. 

■ Shubha Haaraikeya Maathu = Sampai jumpa 

Rujukan 


1 a a b Bahasa Kannada (https://www.ethnologue.c 
om/language/kan) di Ethnologue (22nd ed., 

2019) 

2. A "Statement 1: Abstract of speakers' strength of 

languages and mother tongues - 2011". 
www.censusindia.gov.in. Office of the Registrar 
General & Census Commissioner, India. Diakses 
tanggal 7 July 2018. 

3. A Zvelebil (fig. 36) and Krishnamurthy (fig. 37) in 
Shapiro and Schiffman (1981), pp. 95-96 

4. A The Karnataka official language act, 1963 - Karnataka Cazette (Extraordinary) Part IV-2A. 
Government of Karnataka. 1963. hlm. 33. 

5. A Hammarstrdm, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Kannada". Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 

6. A Schwartzberg, Joseph E. (1978). "Currency of Selected Languages and Scripts". A Historical 
Atlas of South Asia. University of Chicago Press, hlm. 102. ISBN 978-0195068696. 



Persebaran penutur asli bahasa Kannada, 
wilayah mayoritas dalam biru tua dan wilayah 
minoritas dalam biru muda.^ 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Kannada&oldid=17120903" 


Halaman ini terakhir diubah pada 29 Juni 2020, pukul 04.17. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 
























